PENEBUSAN 


04 Memuji Tuhan 
artikel 


10 Pelangi di 
Balik Badai 
artikel 


“Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan 
akhirnya Ia akan bangkit di atas debu“ (Ayub 
19:25). Ayub menggambarkan penderitaan 
yang dialaminya, bukan hanya secara fisik 
yaitu sakit penyakit yang membuat seluruh 
tubuhnya dipenuhi dengan borok-borok yang 
menimbulkan rasa gatal yang tak tertahankan, 
tapi juga nafasnya menjadi bau memuakkan, 
tubuhnya menjadi kurus kering tinggal tulang 
yang dibungkus kulit. Bahkan, untuk berdiri 
pun dia tidak mempunyai cukup kekuatan (ayat 
17 - 20). 


Penebusan 

Saudara-saudaranya mulai menjauhinya, 
kemudian kenalan-kenalannya dan kawan- 
kawannya, bahkan anak semang, yaitu 
orang-orang yang hidup dalam pemeliharaan 


Ayub serta budak-budaknya pun 
menjauhinya. (ayat 13 — 16). 
Benarlah yang dikatakan oleh pepatah 
bahwa “Ada gula, ada semut”, “Ada 
uang abang disayang, tidak ada uang 
abang ditendang.” Kondisi Ayub yang 
mengalami kebangkrutan, membuat 
banyak orang menjauhinya, ini adalah 
penderitaan secara psikis/kejiwaan. 

Dan selain itu serangan 
penghakiman dari para sahabatnya 
menjadi seperti meterai dari semua 
penderitaannya, yaitu penderitaan 
spiritual. Lengkaplah penderitaan Ayub, 
yaitu fisik, psikis dan spiritual. 

Sepertinya tidak ada lagi yang 
bisa diharapkan dari kondisi Ayub, 
semua yang dimilikinya sudah hilang 
lenyap. Orang dapat menggambarkan 
kondisi Ayub dengan kata “Hancur 
lebur dan remuk redam”, yang 
artinya tidak ada yang tersisa, kecuali 
“Gusinya” (ayat 20). Sekalipun demikian 
Ayub masih memegang teguh iman 
kepada Tuhan, sehingga dia masih 
berharap akan penebusan. 

Secara profetis, Ayub kemudian 
mengucapkan keyakinannya dalam ayat 
25 — 27. Apa yang diucapkan oleh Ayub, 
adalah nubuatan tentang penebusan, 
yang mengandung pengertian bahwa 


melalui pekerjaan penebus, dia 
akan dipulihkan dan bahkan kalau 
penderitaan ini menyebabkan dia mati, 
diapun akan dibangkitkan. 
Pengharapan satu-satunya bagi orang 
yang berada dalam situasi seperti Ayub, 
hanyalah penebusan. 


Pemulihan 

Penebusan berbicara tentang 
kuasa pemulihan, karena itu penebus 
haruslah hidup dan berkuasa, hanya 
Allah yang layak untuk disebut 
sebagai penebus. Nubuatan Ayub 
menggambarkan akan kuasa karya 
penebusan Kristus yang kekal, 
karena Dia adalah Allah (Yohanes 
1:1-14) sehingga kuasanya sanggup 
memulihkan bukan hanya kehidupan 
kita di dunia ini, tapi juga memberi 
jaminan akan kebangkitan tubuh kita 
(Yohanes 11:25-26). 

Bahkan kehidupan yang sudah 
dicuri, dibunuh dan dibinasakan 
oleh iblispun, Yesus berkuasa untuk 
memulihkannya kembali (Yohanes 
10:10). 

Saya ingin mengajak saudara 
untuk bersyukur akan Yesus, yang 
sudah menjadi penebus hidup kita, 
dan semakin teguh berpegang kepada 
pengakuan iman kita, jangan mau 
digoyahkan, karena Yesus adalah 
penebus kita yang hidup. Haleluya! H 
(Pdt. Samuel Handoko) 


MEMUJ 
TUHAN 


mempunyai pengalaman ini. Ketika dia ditangkap oleh 

pemerintah Kuba pada 27 Mei 1979, saat itu pesawat 
yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di sebuah jalan 
tol setelah dia mengantar buku-buku Kristen di Kuba. Aparat 
Kuba yang menangkapnya ini sangat tidak suka dengan apa 
yang dilakukan White, dan mencoba membuat dia putus 
asa dengan memasukkannya ke dalam sebuah ruangan 
pendingin yang gelap. Ruangan pendingin itu sangat dingin 
sekali dan disekelilingnya berjatuhan butiran-butiran es yang 
membuat ruangan itu semakin dingin. 

Dia mulai takut, dia mencoba untuk menghangatkan 
diri, namun keadaan justru semakin dingin waktu demi 
waktu. Dia mencoba membungkuk dan menekuk badannya 
seperti posisi bayi yang masih janin di sudut ruangan 
pendingin itu, supaya tidak ada udara dingin masuk ke 
tubuhnya, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam 


j | 1 OM White, seorang direktur dari The Voice of Martyr 


bajunya. Dan itu hanya bertahan beberapa 
menit saja, dan suasana dingin semakin tidak 
bisa ditahan oleh tubuhnya, kemudian dia 
mencoba untuk menggoyang-goyangkan 
badannya. 


Posisi nyaman 

Ternyata posisi yang paling nyaman 
dalam suasana itu adalah bersandar saja di 
dinding ruang pendingin itu. Tadinya keadaan 
itu sungguh membuat dia membuat panik, 
lalu mulai dia ingat kenapa dia dipenjara, 
dan dia sadar bahwa dia telah menghadapi 
penganiayaan ini dengan cara yang salah. 

Lalu dia mengundang Roh Allah untuk 
datang dan tinggal bersamanya, mulailah dia 
memuji-muji Tuhan dengan menyanyikan 
semua lagu-lagu pujian yang dia tahu dengan 
suara yang keras. Para penjaga menjadi 
heran dan bingung, karena setiap kali mereka 
memeriksa, selalu melihat White sedang 
bernyanyi. 

Ketika penjaga bertanya “Bagaimana 
kamu bisa bernyanyi dalam keadaan seperti 
ini?” White menjawab, “Karena aku mencintai 
Yesus”. Kemudian para penjaga itu berkata, 
“Kalau kamu mencintai Yesus, berhentilah 
menyanyi!” Tetapi White tidak mau berhenti 
menyanyi dan terus menerus memuji Tuhan, 
karena pada saat dia menyanyi, dia tidak 
merasa dingin lagi. Faktanya ruangan dingin 
itu tidak membuat dia susah. Tuhan sungguh 
melepaskannya dari udara dingin mencekam 
di ruangan itu. 

Mazmur 150 tidak hanya menjadi 
suatu ungkapan pujian yang indah, melainkan 
juga merupakan pelajaran dalam memuji 
Tuhan. Mazmur 150 mengajarkan kepada kita 
tentang di mana kita patut memuji, mengapa 
kita memuji, bagaimana kita memuji, dan 
siapa yang seharusnya memberi pujian 
kepada Allah. 


Ketika penjaga ini 
bertanya "bagaimana 
bisa kamu bernyanyi 
dalam keadaan seperti 
ini White menjawab 
“karena aku mencintai 
Yesus. 


Memuji 

Di mana kita patut memuji? Kita 
memuji Allah dalam “tempat kudus-Nya” dan 
“cakrawala-Nya yang kuat” (ay.1). Di mana pun 
kita berada di dunia, kita berada di tempat yang 
pantas untuk menaikkan pujian kepada Allah 
yang telah menciptakan segala sesuatu. 

Mengapa kita memuji? Pertama, karena 
apa yang telah dilakukan Allah. Dia melakukan 
“perbuatan-Nya yang perkasa”. Kedua, karena 
diri Allah itu sendiri. Pemazmur memuji Allah 
karena “kebesaran-Nya yang hebat” (ay.2). Sang 
Pencipta yang Mahakuasa adalah Penopang 
alam semesta ini. 

Bagaimana kita seharusnya memuji? 
Dengan lantang. Dengan lembut. Dengan 
tenang. Dengan antusias. Dengan berirama. 
Dengan berani. Tanpa basa-basi. Tanpa rasa 
takut. Dengan kata lain, kita dapat memuji 
Tuhan dalam berbagai cara dan beragam 
kesempatan (ay.3-5). 

Siapa yang seharusnya memuji? “Segala 
yang bernafas” (ay.6). Tua-muda. Kaya-miskin. 
Lemah-kuat. Semua makhluk hidup. Allah 
menghendaki agar setiap orang yang diberi-Nya 
napas kehidupan akan menggunakan nafas itu 
untuk mengagungkan kuasa dan kebesaran-Nya. 

Pujian adalah ungkapan syukur kita yang 
penuh semangat kepada Allah yang bertahta 
dalam kemuliaan selamanya. Dan sungguh! Ada 
kuasa dalam pujian umatNya! MM Ag/ 


CV PUSTAKA 
| 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 


Wcustv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 


Blackberry & Android: 


http://mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


sekarang 
8x dalam 
sehari ! 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


“Loving Jesus” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


! Tayangan Ulang 
: Ibadah Minggu II 
: GMS Pusat 

' Pk.08.00, 11.00, 

' 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


: “Jangan Menyia- 
: nyiakan Hidup” 

: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Sukirno Tarjadi 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.10.00/ www.mstv.tv 


AaWe ebay 
Ta 


: Mawar Sharon 

: Women 

: Pk.10.00 / 

: GMS main hall 

: Pdt. Hosea Budhi (Jkt) 


: Mawar Sharon 

: Senior 

: Pk.10.00 / 

: Chapel 

: Ibu Lely Darmajani 


: Before30 English 
: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


Snar on 


Info & Penyualan tiket 


Eaglekidz 5451335 ext. 125 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 

: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Philip Mantofa 


Pk.19.30/ www.mstv.tv 


: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 
: www.mstv.tv 


| VE 


AIMER. LIEBEN |/ 


1 SUNDAY IIOAMI 


: Pk. 08.00 & 11.00/ 
: www.mstv.tv 


: Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 


Pk.15.00/ www.mstv.tv | Grain 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00 / 

: GMS main hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 / 


! GMS main hall 


: EagleKidz 
| jadwal di hal. 8 


Persembahan 
: Diakonia 
: di setiap ibadah 


! Army of God 
: DAA 

' Pk.13.00/ 

: GMS main hall 


Pk.13.30/ www.mstv.tv 


PERINTISAN 
GMS 
SUKABUMI 


Bagi jemeatyang memiliki keluarga, rekan kerja, 

mapun kolega di Sukabumi, yang belum berjemaat 
di gereja lokal mang pun dapat dengan 
Perintisan GMS Satetit Sukabumi di 


PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


CONTACT PERSON: 
SEKRETARIAT : (0266 216123 
ARSIH : 08561611930 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

(Woereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 


Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Ana Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

” Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk.17.00 


eb. Youth Pk.10.00 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 
GMS Sidoarjo 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


badah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 

GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
eb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 

Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 

Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 

Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 

GMS Jember 
eb. Umum I Pk. 07.00 
eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 

Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 

Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekids | Pk. 07.30 

Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (A 


manat Agung) 


Telp/Fax: 0431 - 863877 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 


Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 
Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 


keb. Anak 


Pk. 17.15 WITA 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 


Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 


0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 
Jl. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum I #-Anak | Pk. 10.00 
badah Umum Il-- Anak Il Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP 

Daniel S. 088801332789 

wan Hartono 62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 
Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

( depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (lt.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

I. Chairil Anwar 30D-F 

samping harapan baru 

I. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


& 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 


Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (MIk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 


eb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
eb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 


eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II 4- Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum #- Anak | pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum «4 Anak II pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


PELANG 
DI BALIK 


BADA 


"Memang terkesan tidak adil dan tak akan 
pernah dapat dipahami oleh siapapun. Tetapi 
belajarlah untuk memahami kebaikan-Ku, 
tidak hanya dari separuh wajah-Ku saja 

saat Aku memberi berkat atau sesuatu yang 
mendatangkan sukacita dalam hidup. 


i tengah gegap gempita 
menyambut Tahun Baru 
2015 dan baru saja 


merayakan Natal “Finding Hope” di 
Gramedia Expo pada 25 Desember 
2014 yang lalu, Bangsa Indonesia 
dan keluarga besar Gereja Mawar 
Sharon (GMS) berduka. Pesawat 
Air Asia 0Z8501 yang memuat 

162 orang dalam penerbangan 
Surabaya-Singapura, dikabarkan 
menghilang dari pantauan 

radar pada Minggu pagi 28 
Desember 2014. Dan tidak sedikit 
dari jemaat GMS yang menjadi 
korban dalam pesawat nahas 
tersebut. 

Peristiwa ini mendorong 
Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa 
(YSKB) pada 31 Desember 2014 
untuk berafiliasi dengan GMS: 
mengadakan doa bersama yang 


dilayani Ps. Philip Mantofa dan 
menguatkan keluarga korban 
di Terminal 2 di Juanda. Doa 
bersama dan menyalakan 1000 
lilin juga dilakukan saat Car 
Free Night di hari yang sama 

di banyak titik pusat kota. 
Acara doa bersama dipusatkan 
di Taman Bungkul, dipimpin 
oleh Walikota Surabaya, 
Kapolrestabes, Ketua DPRD, dan 
para pemuka agama. 

Di kamar hotel, pada 
malam itu saya merenung. 
Baru saja kita merayakan Natal 
dan menaruh pengharapan 
bersama dalam Kristus. Setelah 
merayakan Natal, apakah 
sebuah hal yang salah bila 
meluangkan waktu untuk 
bersama dengan keluarga dan 
kerabat yang kita sayangi? 
Sungguh tak dapat dipahami 
bagaimana jalan pikiran Tuhan. 

Sampai saya berdiri di 
depan sebuah cermin, di mana 
hanya tampak separuh dari 
wajah saya, Roh Kudus berbisik 
dengan lembut mengajar.. 

“Memang terkesan tidak 
adil dan tak akan pernah dapat 
dipahami oleh siapapun. Tetapi 
belajarlah untuk memahami 
kebaikan-Ku, tidak hanya dari 
separuh wajah-Ku saja saat 
Aku memberi berkat atau 
sesuatu yang mendatangkan 
sukacita dalam hidup. Bahkan 
saat separuh wajah-Ku yang 
lain mengijinkan berbagai ujian 
terjadi dan mendatangkan 
dukacita yang sangat mendalam, 
tetaplah percaya bahwa Aku 
tetap mendatangkan kebaikan 
bagi hidup orang-orang yang 
Aku kasihi..” 

Tidak mudah memahami 


hal tersebut. Terlebih peristiwa ini 
sudah merenggut orang-orang yang 
sangat kita kasihi. Tetapi firman Tuhan 
tetap sama. Doa saya agar menjadi 
sumber kekuatan dan pengharapan 
bagi keluarga serta kerabat yang 
ditinggalkan, 

“Kita tahu sekarang, bahwa 
Allah turut bekerja dalam segala 
sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi 
Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil 
sesuai dengan rencana Allah.” (Roma 
8:28). 

“Seperti tingginya langit dari 
bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku 
dari jalanmu dan rancangan-ku dari 
rancanganmu.” (Yesaya 55:9). 

Tetaplah memandang Tuhan 
Yesus sebagai Gembala yang baik dan 
jangan pernah keluar dari kawanan 
domba Allah. Dia sebagai Gembala 
yang dapat melihat lebih jauh dari 
pandangan kita yang terbatas sebagai 
domba-Nya. Dia tahu apa yang terbaik 
bagi hidup kita. Sekalipun sekarang 
kita mungkin tak dapat menyelami 
jalan-jalanNya, tetaplah taat dan 
jangan keluar dari rencana Allah yang 
telah ditetapkan bagi hidup kita. 

Hari ini kita mungkin mengakhiri 
tahun 2014 dengan tangisan karena 
kehilangan keluarga dan kerabat 
yang sangat kita kasihi. Tetapi biarlah 
kita memasuki tahun 2015 dengan 
pengharapan baru dalam Kristus, 
kekuatan dari Allah yang terus 
memampukan, dan tetap tersenyum.. 
Karena kita tahu pada akhirnya semua 
ini akan mendatangkan kebaikan 
dalam hidup. 

Tetaplah mempercayai hati-Nya, 
Dia tidak pernah meninggalkan Anda 
sendirian (Matius 28:20b). Tuhan 
Yesus memberkati. P- (Ricky, Jemaat 
GMS Barat Sukomanunggal) 


MUJIZAT 


BUKU KESEMBUHAN & ALBUM PENYEMBAHAN 


